: 08.07.18 


MEMHKALAS 


: 3 DENGAN SI 


04 Pelayanan Masyarakat & 
Mawar Sharon 


liputan 


05 Kesaksian FKA 26 


KESAKSIAN 


06 TakAda 
Kemustahilan 
Kesaksian 


“Orang yang tak dapat mengendalikan 
diri adalah seperti kota yang 
roboh temboknya.” 

(Amsal 25:28). 


memuja kekuatan dan keperkasaan. Mereka 

menganggap kekuatan dan keperkasaan dapat 
menguasai dan mengalahkan kekerasan. Sebaliknya, 
kelemahlembutan, kesabaran dan kerendahan hati, seringkali 
dipandang sebagai kelemahan dan dianggap tidak cocok dipakai 
di dunia yang penuh kekerasan. 


D alam dunia yang penuh dengan kekerasan, orang 


GIGI GANTI GIGI 

Sekalipun kenyataan hidup berkata demikian, janganlah kita 
pernah meremehkan sifat dan tindakan yang sepertinya tidak 
ada kekuatannya itu. Ingatlah, kebenaran mengatakan bahwa 
kebaikan mengalahkan kejahatan. Yang artinya kejahatan tidak 
akan dapat dikalahkan dengan kejahatan, tapi hanya dapat 
dikalahkan dengan kebaikan. 


Hukum Taurat mensyaratkan kekerasan dibalas 
dengan kekerasan untuk memberikan keadilan 
kepada orang yang menjadi korban kekerasan. 
“Apabila seseorang membuat orang sesamanya 
bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, 
begitulah harus dilakukan kepadanya: patah ganti 
patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi: seperti 
dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus 
dibuat kepadanya.” (Imamat 24:19-20). 

Sekalipun demikian, kejahatan dan kekerasan 
tidak pernah berkurang. Dunia ini sudah jatuh 
dalam dosa, dan “dunia” akan selalu menghasilkan 
orang-orang yang jahat. Pada masa air bah, 
semua orang jahat mati, kehidupan baru dimulai 
dengan orang baik/keluarga orang baik, tapi 
kenyataan membuktikan bahwa dunia kemudian 
menghasilkan orang-orang jahat kembali. 

Yesus datang ke dunia dan mengajarkan 
tentang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. 
Ada tiga prinsip dalam kebenaran Yesus tersebut: 


MENGUBAH HATI 

Prinsip yang pertama adalah, bahwa untuk 
mengurangi kejahatan, maka kurangilah orang 
jahatnya. Tentunya bukan dengan membunuh 
mereka yang berbuat jahat. Tapi dengan cara 
mengubah hati dan pikirannya yang jahat menjadi 
baik, melalui pertobatan. 

Prinsip yang kedua yaitu menyerahkan 
penghakiman kepada Tuhan, selaku Hakim yang 
adil. “Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan 
roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum 
air. Karena engkau akan menimbun bara api di 
atas kepalanya, dan TUHAN akan membalas 
itu kepadamu.” (Amsal 25:21-22). Membalas 
kejahatan dengan kejahatan, sama dengan berbuat 
jahat juga. 


Prinsip ketiga adalah memutus rantai dendam 
dan kebencian, dengan membalas kekerasan/ 
kejahatan dengan kebaikan/kesabaran. 

Jangan pernah remehkan sifat-sifat positif, 
seperti kesabaran, kelembutan dan penguasaan 
diri, karena di dalam semua sifat itu terkandung 
kekuatan yang dapat mengalahkan segala sifat 
negatif/jahat. Semua sifat baik itu bersumber 
dari Allah, Penguasa, Hakim dan Pencipta segala 
sesuatu. Ia berkuasa di sorga dan seluruh alam 
semesta. 

“Kamu telah mendengar firman: Kasihilah 
sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi 
Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan 
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak- 
anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan 
matahari bagi orang yang jahat dan orang yang 
baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar 
dan orang yang tidak benar.” (Matius 5:43-45). 

“Janganlah membalas kejahatan dengan 
kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua 
orang! Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung 
padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan 
semua orang! Saudara-saudaraku yang kekasih, 
janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, 
tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab 
ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. 
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman 
Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia 
makan: jika ia haus, berilah dia minum! Dengan 
berbuat demikian kamu menumpukkan bara api 
di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap 
kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan 
kebaikan!” (Roma 12:17-21). Ml (Pdt. Samuel 
Handoko) 


" PELAYANAN 
— MASYARAKAT 


MAWAR 
SHARON 


“Warga sangat senang dan antusias!” kata Pak 
Rizky perwakilan RT 14. 

“Warga sangat mendukung kegiatan seperti 
ini.” kata Pak Bintoro dari RT 16. 

“Kami senang mendapat rejeki seperti ini, 
apalagi mendekati momen lebaran” kata Pak 
Mogotib dari RT 6. 

Pada Hari Selasa (5/6) lalu, kurang lebih 
100 orang dari Gereja Mawar Sharon Surabaya 
berkumpul di Annex Building Jl. Cempaka, 
Surabaya. Mereka dibagi dalam kelompok- 
kelompok, dan bersiap untuk menuju lokasi 
pembagian bingkisan hari raya untuk warga di 
RW 03 dan 06 Kelurahan Tegalsari, serta RW 08 
Kelurahan Embong Kaliasin, Surabaya. 

Yang dibagikan kepada warga adalah 2325 


paket berisi sembako dan kue. 

Tidak hanya warga, mereka juga membagikan 
bingkisan kepada petugas pengangkut sampah, 
pengurus tempat ibadah, tukang becak dan tukang 
parkir di sekitar area gereja. Dengan antusias, 
tim dibantu 7 becak, 1 mobil bak terbuka dan 1 
gerobak motor, untuk menyusuri gang-gang sempit 
di daerah Jl. Kedondong, JI. Mawar, dan rumah- 
rumah warga di sekitar gereja. 

Dipandu oleh perangkat RT setempat, mereka 
membawa bingkisan hari raya yang kemudian 
dibagikan kepada warga sebagai wujud tali kasih 
GMS kepada warga sekitar. Warga masyarakat yang 
menerima paket tersebut mengaku sangat senang. 
- 


PERINTISAN 


CG SYDNEY - AUSTRALIA 


Connect Group GMS di Sydney: Jadwal pertemuan: 
Level 1, Room 4. 22-36 Connect Sunday every Sunday 1:00 
Mountain Street. Ultimo, Sydney. CG Family every Friday 19:30 


CG AOG & Pro M every Sunday 13:00 


Phone : Robin 0403 318 437 
/ Johan 0424 373 540 Ajaklah kerabat dan sahabat anda 
Instagram: cggms. in.sydney yang berada di Sydney Australia. 


GEREJA MAWAR SHARON 


Connect Group yang 

diinginkan berdasarkan: 
CONNECT ma 

O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
M FE / Pemuda / Pro-M / Keluarga) 


O Dekat rumah 


NOS Ieeidworno asam (LP) D Pengusaha / Wiraswasta 
Umur. oo Teeneaa th 
DO LAIN “BIN ss 
Status : Menikah / Belum menikah 
Alamat lengkap (Hobby, jenis pekerjaan) — 
Contact Us: 


Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext N1S 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before 30 Show 

Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II (Miracle Edition) / 

GMS Pusat GMS Pusat Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, ea ia 

20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB La AN NN 
www.mstv.tv 

www.mstv.tv www.mstv.tv 

“Kuasa Bersyukur” "Obat kecewa” Mawar Sharon 

Pk. 02.00, 05.00, Pk. 02.00, 05.00, Women 

14.00, 17.00 WIB 14.00, 17.00 WIB Pk.10.00 WIB 

www.mstv.tv www.mstv.tv Lt. 13, Vision Building, 


Pdt. Leonardo Sjiamsuri Pdt. Leonardo Sjiamsuri Marvell City Complex 


Recorded at 
MSTV.TV 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
5 Latar I MELON BUNG lewat scan AR Code / link: 
“sat mawarsharon.com/voice/latest 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


15... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Perjalanan Iman” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Anti Galau” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Mulyadi Budiyanto 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


PELA 7 
KUNJUNGAN & DOA 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 


Divisi Kunjungan dengan Ibu Madjid atau Bp. Itok 


di 031-6000 7000 ext. 1116 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
“disertai healing 
ministry di akhir ibadah 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Diakonia & Misi 
di setiap ibadah 


A 
PERSEMBAHAN 
DIAKONIA & MISI 


MINGGU, 15 JULI 2018 


di setiap ibadah 
n 


TEMPAT 


dalam hidup ini?” dengan penuh 

keyakinan kita akan menjawab: 
“Tuhan!” Betul, Dialah yang layak untuk 
ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan 
di tempat pertama! Namun pada 
kenyataannya, seringkali Tuhan turun 
jabatan, dan diganti oleh yang lainnya, yang 
tidak sepantasnya berada di sana. 

Hal lainnya tersebut dapat berupa 
harta, gaya hidup workaholic sehingga tidak 
mempunyai waktu untuk beribadah dan 
berdoa, cinta terhadap pasangan melebihi 
Tuhan, bahkan padatnya jadwal pelayanan 
sampai-sampai tidak ada waktu untuk 
menjalin persekutuan dengan Tuhan. 

Sebagai penulis, adakalanya saya begitu 
sibuk 'bercerita' tentang Dia lewat tulisan- 
tulisan saya, hingga saya kerap melupakan 
waktu-waktu bersekutu dengan-Nya. 

Tuhan tidak pernah melarang 
kita bekerja, jatuh cinta, terjun dalam 
pelayanan, ataupun melakukan beragam 
aktivitas lainnya. Namun ingatlah, itu 
semua pemberian Tuhan. Tuhan rindu agar 
kita tetap menempatkan-Nya di tempat 
pertama melebihi segalanya. Seperti 
seorang ayah yang mau supaya anaknya 
lebih menginginkannya ketimbang hadiah 
darinya, demikian juga Tuhan rindu agar kita 
menginginkan Pribadi-Nya melebihi semua 
hal yang Dia berikan atau lakukan untuk kita! 

Siapakah yang duduk di singgasana 
hati kita saat ini? Apakah jawaban kita 
mengenai siapa yang terutama sudah sama 
dengan sikap dan tindakan kita? Apabila kita 
menemukan singgasana utama hati kita tidak 
lagi ditempati oleh Tuhan, sudah menjadi 
tugas kita untuk segera menyingkirkannya 
dan mengembalikan tempat itu kepada 
pemilik yang benar! MM ( Linawati Santoso, 
Pro-M GMS Surabaya) 


K etika ditanya: “Siapa yang terutama 


N 


FESTIVAI 
KUASA 
ALLAH 


T angan kanan Michele (14 tahun) 

lebih panjang 2 cm. Setelah melihat 
demontrasi kesembuhan oleh Pdt. Fuji 
Harsono seminggu sebelum FKA 26, ia ingin 
kedua tangannya sama panjang. Pada hari 
kedua FKA 26, Mamanya mengajak Michele 
duduk di tenda kesembuhan untuk didoakan. 

Saat didoakan, Michele menangis dijamah 
Tuhan. Ia merasakan ada tekanan di dadanya 
dan terasa seperti “aliran” mengalir ke kedua 
tangannya. Puji Tuhan, saat diperiksa, kedua 
tangannya sudah sama panjang. 

Selain itu juga ditemukan bahwa ternyata 
kaki kirinya juga lebih pendek dari kaki kanan. 
Setelah didoakan, Tuhan juga menumbuhkan 
kakinya sehingga sekarang sama panjang. Ia 
tak henti-henti mengucap syukur dan memuji 
Tuhan. Demikian juga Mamanya. Segala 
kemuliaan bagi Tuhan! 


terakhir mengalami bantalan lutut menipis 

sehingga jika berjalan atau kakinya 
dipegang akan merasa sakit luar biasa. Dokter 
mengatakan bahwa Ibu Lisa harus dioperasi 
dan sementara harus memakai tongkat untuk 
mengurangi beban lututnya. 

Pada malam kedua FKA 26, ia datang 
ke FKA 26 karena diajak oleh teman CG 
anaknya. Ia senang bisa datang dan beriman 
bahwa hari itu/malam itu Tuhan akan 
menyembuhkan kakinya. 

Saat berada di tenda kesembuhan, ia 
didoakan. Puji Tuhan!, dokter menyatakan 
bahwa kakinya sudah sembuh. Ia pun bisa 
berjalan dengan baik, dan ketika kakinya 
dipegang, ia tidak merasakan sakit sama 
sekali. 


| bu Lisa Nilawati (68 tahun) selama 1 tahun 


ejak kelahiran anak kami yang pertama 

pada tahun 2010, kami menanti-nantikan 

kelahiran anak kedua. Namun semua 
usaha seperti buntu. Saya dan suami sama-sama 
memiliki masalah. Saya memiliki diabetes dan sel 
telur saya kecil (PCO). Sedangkan suami saya ada 
varikokel (pembengkakan pada pembuluh vena 
di dalam kantong zakar atau skrotum). Berbagai 
cara dan usaha sudah kami lakukan, namun tanpa 
hasil. kami sempat kecewa dan menyerah. Sempat 
on dan off ke dokter, karena kami merasa setiap 
usaha selalu gagal dan tidak ada hasilnya. 

Kami sering berdoa kepada Tuhan, bahwa 
sangat merindukan untuk mempunyai anak lagi. 

Awal 2016, Tuhan berkata dalam hati saya, 
bahwa la meminta saya untuk bersyukur dan fokus 
pada apa yang ada pada saya! Di situ saya berkata 
kepada Tuhan, “Iya Tuhan, saya percaya rencana- 
Mu yang terbaik. Saya mau taat.” 

Saya tidak lagi memikirkan ke dokter untuk 
program hamil. Saya hanya yakin, sekalipun kami 
berdua bermasalah, tapi kalau Tuhan mau dan 
Tuhan ijinkan, maka tidak ada yang mustahil bagi 
Tuhan. 

Tidak kebetulan, Februari 2016 dan Mei 2017, 
kami mengikuti ibadah “Doa Keturunan” via live 
streaming di GMS Denpasar, Bali. Kami mengimani 


6 


doa yang disampaikan Pdt. Jusuf Soetanto waktu 
itu. 

Beberapa bulan setelah kejadian itu, Tuhan 
berkata dalam hati saya, “Kamu hamil! Kamu 
akan mempunyai anak lagi.” Saya tidak terlalu 
memikirkannya, dan tetap beraktifitas seperti 
biasa, bahkan masih ikut melayani di FKA 25 Bali. 

Sampai akhirnya, pada 30 November 2017, 
saya mencoba testpack. Hasilnya positif! Keesokan 
paginya dokter meneguhkan bahwa saya sudah 
hamil kurang lebih 21 minggu. 

Selama 5 bulan janin ini ada tanpa 
sepengetahuan kami. Sekalipun saya tetap 
mengkonsumsi 2 macam obat diabetes setiap hari 
dan macam-macam obat lainnya, tapi Tuhan tetap 
menjaga dan memberikan kekuatan bagi janin 
yang ada dalam kandungan saya. 

Puji Tuhan. Pada 18 Maret 2018, anak kami 
telah lahir dengan sempurna. Ia kami beri nama 
Maximillian Jonathan Ezekiel Koo. Maximillian 
artinya The Greatest, Jonathan artinya God's Gift, 
Ezekiel artinya Strengthen by God. 

Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan 
hanya ingin melihat kita memiliki hati yang 
berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. 
MH (kesaksian Budi Purnomo dan Stephanie Tan, 
Jemaat GMS Denpasar) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, III, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Mataram 
badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 


badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 

telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP: Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
. Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81, 


GMS Bandung 


badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 

Fax (0561) 6711634 

GMS Ambon 

badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 

Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
. Cendrawasih no. 8 Ambon. 

Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 

Dekat Perumahan Kuda Putih - bekas gudang 


springbed Comforta) 
elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum | Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 


GMS Maluku Tengah 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak| Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 

Ibadah Umum 

badah Anak 

Jl. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks Ruko Sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


